



1 







Ibadah Asas 

Ibadah harus dijalankan pada setiap diri yang 
mukallaf. Tanpa ibadah ini, seseorang tidak akan 
mencapai status islam yang sebenarnya: 

1. Rukun Iman: ALLAH, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, 
hari pembalasan, ketentuan dan ketetapan ALLAH baik 
ataupun buruk. 

2. Rukun Islam: syahadat, shalat lima waktu, puasa, zakat 
fitrah dan rukun haji (bagi mereka yang mampu) 

Rukun Iman menyangkut ibadah hati, sedangkan rukun 
Islam menyangkut hati dan badan 


Ibadah Cabang 


Semua ibadah yang merupakan cabang-cabang dari ibadah : 
yang menyangkut kesempurnaan ibadah kita kepada Allah bc 
secara individu maupun secara ummat 
Fardlu Kifayah: penyelenggaraan jenazah, da'wah,amar ma'ri 
dan nahi mungkar, jihad, pemenuhan fasilitas umum (air, 
transportasi, sarana pendidikan), pemenuhan kebutuhan haji 
hidup individu maupun ummat seperti: pendidikan kesehatan 
Ibadah individu: sholat sunnah, do'a, infak sunnah, puasa 
sunnah, penyempurnaan akhlak dll. 



























Syarat-syarat wajib zakat : 


1) Beragama Islam (bukan orang kafir) 

2) Telah mencukupi nishabnya. 

3) Telah lewat masa satu tahun (haul), kecuali hasil 
bumi, zaktnya dikeluarkan seketika selesai panen. 


i j i j v-*'*-" 1 3 

© f-J ylj-*? j-Uf J» 


Dan orang-orang yang menyimpan 

tidak menafkahkannya pada jalan Allah, 

pedfh(At-taubah34) 3 


pada hari dipanaskan emas perak itu dalam 
dibakar dengannya dahi mereka, lambung d 
dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta ber 

kamu simpan itu”. (At-Taubah: 35) 


Zakat Harta 


Contoh Nishab 


Harta kekayaan (Zakatun nuqud): emas, perak, uang dll. 
Barang dagangan (Zakat Attijaarah): segala macam barang 


1. Harta: disetarakan dengan emas 24 kara 
gram, ada yang mengatakan 96 gram) a 
gram) zakatnya 1/40 (2,5 %). 

2. Binatang ternak: Kerbau /sapi nisabnya ' 







PR 

Saat ini jumlah kaum muslimin yang bekerja sebagai profesional 
cukup banyak dan akan terus meningkat. Perlu dirumuskan 
dengan jelas bagaimana para profesional Muslimin tersebut bisa 
menjalankan ibadah zakat dengan baik dan bermanfaat bagi 
umat secara keseluruhan Buat tulisa singkat mengenai zakat 
profesi: dasar-dasarnya, siapa yang wajib, metode 

perhitungannya, bagaimana managemen pengelolaannya dalam 
situasi modern ini. Juga perkirakanlah secara kasar potensi 
zakat profesi di Indonesia. 

Kerjakan berkelompok terdiri dari 3 orang. 

Dikumpulkan saat Ujian Tengah Semester ke Petugas. 


Hikmah Zakat 


a) mendidik manusia berakhlak mulia sebagaimana yang 
dikehendaki oleh Islam; 

(b) mewujudkan semangat persaudaraan yang kukuh di 
kalangan orang Islam; 

(c) melahirkan masyarakat Islam yang aman dan harmoni; 

(d) memajukan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan 
pendidikan; 

(e) melahirkan masyarakat yang tidak mementingkan diri 
sendiri, sebaliknya mengamalkan sikap tolong-menolong 







• Allah melalui islam memBerikan Batasan puasa sesagai 
menahan diri dari makan dan minum dan kegiatan lain 
yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga 
terbenam matahari 


Hikmah Ibadah Syiam (lanjutan..) 

dengan apa yang kita makan (sekitar 3 A liter beras) 

Sabda Rosululloh SAW:" Barangsiapa tidak puasa dengan sengaja dan 
tanpa udzur syar'i pada har-hari bulan Ramadhan, maka puasa yang 
ditinggalkannya itu tidak dapat diganti oleh qodha, sepanjang masa" 
(H. R. Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu khuzaimah) 


ibadah Syiam terkait dengan diturunkan Al-Quran (baca AI-Baqoroh: 
185). Termasuk ibadah sunnah yang banyak dijalankan pada bulan 
Ramadhan adalah membaca/mempelajari Al-Qur'an baik melalui qiyamul 
Lail maupun di luar shalat). 


hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang tx 
mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): 
miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati 

kamu mengetahui. (AI-Baqoroh: 184) 


"Barangsiapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatar 
dusta maka Allah tidak butuh terhadap amalan dia meninggalkan 
makanan dan minumannya." (HR. Al-Bukhariy no.1903) 







.. mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, 
(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; 
g siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah 
Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Al- 


adah Haji merupakan warisan syariat Nabi Ibrahim A.S. 


ito, liit dLsJIj 


Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagir 
orang-orang yang bersama dengan dia; ketika merek 
mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kanu 
sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) mu dan 
dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lc 
beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahii 
"Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bai 
dapat menolak sesuatu pun dari kamu (siksaan) Allat 
Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawak 
Engkaulah kami bertobat dan hanya kepada Engkaul; 
Mumtahanah: 4) 









10 



